



Wajah Ceria Penuntut Ilmu 


Yang Tak Sempurna Namun Diupayakan 
♦ 


Mukaddimah 

Alhamdulillah shalawat serta salam kepada 
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam 
amma ba’d. 

Kebahagiaan seorang penuntut ilmu bisa 
diperoleh hanya setelah dia mengamalkan 
ilmunya, karena sejatinya ilmu adalah apa yang 
ada dalam aksi setelah sebelumnya di yakini 
dengan hati dan diucapkan dari lisan. Ilmu 
seharusnya membuahkan keyakinan, dan 
keyakinan yang bagus akan membuahkan bagi 
pemiliknya amal yang bagus. 

Signed: Tarmizi fferdranro 

Date of Started 29 
September 2017 






Wajah Ceria Penuntut Ilmu 


Yang Tak Sempurna Namun Diupayakan 
♦ 


Mukaddimah 

Menuntut ilmu wajib dengan rasa ikhlas, 
murni untuk menghasilkan ketaatan yang 
terbaik dan keyakinan maksimal terhadap 
Allah. Ketaatan terbaik akan mendekatkan kita 
kepada martabat muttaqin, itu derajat dimana 
para hamba meraih kemenangan 

Fa Qod Faaza almuttaqun 



Signed: Tarmizi Hardianto 

Date of Started 29 
September 2017 





Kilatan Ilmu 

Dalam perjalananmu untuk menuntut ilmu, 
berusahalah untuk irit waktu, irit umur dan irit 
kekuatan fisik, jangan dihamburkan dalam 
pekerjaan yang sia-sia sehingga produktifitas 
tidak tercapai karena banyak perbuatan yang 
tidak efisien. 

Di dunia ada banyak literatur yang berisi hal- 
hal indah yang tak sempat kita baca, dan 
usahakan jangan sampai kita melewatkan itu 
dari kitab dan sunnah. 


Signed: Tarmizi Hardianto 

Date of Started 29 
September 2017 





Semangat Di Jalan-Nya 

Yang Tak Sempurna Namun Diupayakan 



♦ 

Proteksi diri dari hasad, riya’ dan sum’ah. 

Itu adalah bahaya yang dapat mengancam. 
Siapa yang membuat benteng sekuat dan 
sejauh mungkin maka dia akan kuat. Sebanyak 
apapun amal akan hancur dengan penyakit ini. 


Telah beruntung orang yang menyadari 
bahaya lalu dia menghindar untuk 
menyelamatkan dirinya. Dan sangat dekat 
kecelakaan bagi orang yang merasa aman 
dengan bahaya. 


Tanamlah keikhlasan, kecintaan, rasa harap, 
dan rasa takut yang disertai dengan 
pengagungan terhadap Allah. 



-V 




Rintangan 

Yang Tak Sempurna Namun Diupayakan 

♦ 

Internal : lemah fisik, lemah daya ingat, lemah 
semangat 

Obatnya adalah tetap optimis, masih ada 
kesempatan tetap semangat, masih ada 
kesempatan terus usaha, kalau susah memang 
itu prosesnya. Lihatlah mereka yang 
dibawahmu dengan begitu banyaklah 
bersyukur. 






Mantap 

Yang Tak Sempurna Namun Diupayakan 

♦ 

Ilmu itu kerennya di istiqomah. Karena amal 
seseorang itu tergantung akhirnya. Yang bagus 
niat di awal kalau tidak semangat dan tidak 
aksi maka tidak bakalan jalan. Kalau niat rusak 
juga tidak akan berhasil. Mantapkan hati 
meskipun ujian berat, bagi yang bersyukur dan 
tawakal, pasti akan Allah tambah baginya 
nikmat rasa aman dan kecukupan serta 
penjagaan hati dan pasti akan Allah buka 
baginya jalan dan pertolongan juga 
kemudahan. Allah jadikan dunia hina tunduk 
dibelakangnya. 






Dekatnya Seorang Hamba 

Yang Tak Sempurna Namun Diupayakan 


Seiring permintaan Ampun dipanjatkan, maka 
jarak antara hamba dengan Pencipta akan 
semakin dekat. Apabila seorang hamba 
berdosa dan tidak minta ampun, maka dia 
akan semakin menjauh dari rahmat Allah. 
Orang yang cerdas dan bijak adalah orang 
yang dapat mendeteksi dan mengidentifikasi 
tanda-tanda kejahatan yang dapat 
menjerumuskan dia ke dalam bahaya. 
Meskipun salam keseharian dia lebih banyak 
berinteraksi dalam hal-hal baik, tetapi dia 
waspada terhadap ancaman yang 
memungkinkan untuk sampai kepada dirinya. 
Ketika dia mencium ada yang tidak beres, 
seketika memproteksi diri dan menjauh dari 
jalan yang berbahaya. Walaupun ancaman itu 
tidak kita sengaja, ada kalanya kita terjebak 
atau dijebak dalam situasi yang tidak 
diinginkan. 





Tajamkan Perhatian 

Yang Tak Sempurna Namun Diupayakan 



♦ 

Seseorang dapat mengingat kejadian yang 
hanya sepintas lalu karena disaat itu dia benar- 
benar menajamkan perhatian, bahkan 
mungkin dia sendiri tidak sadar bahwa hatinya 
menaruh titik fokus yang besar di momen 
yang sedang berlangsung. Namun sebagian 
lagi berbeda dalam menyimak pelajaran, 
mungkin hanya dalam beberapa jam kemudian 
ingatan itu mulai menguap, sehingga dia tidak 
ingat lagi apa yang disampaikan oleh guru. 


Perlu perhatian khusus, dengan hati yang 
respon khusyuk dan menajamkan perhatian 
agar materi yang disampaikan dapat direkam 
dengan sebaik-baiknya. 




